TABEL HAUL, NISHAB, DAN TARIF/KADAR ZAKAT 


NO. JENIS ZAKAT HAUL NISHAB TARIF/KADAR 
1tahun, dan untuk seorang Orang yang mempunyai 3,5 x harga 
muslim yang lahir sebelum kelebihhan harta dari keperluan beras/makanan pokok 
matahari terbenam pada hari | untuk dirinya sendiri dan untuk di pasaran per liter. 
berakhirnya bulan Ramadhan. | yang wajib dinafkahinya, pada Atau 
1. Zakat Fitrah malam hari raya dan siang 2,5 x harga beras atau 
harinya. bahan makanan pokok 
lokal per kilogram. 
Setiap memperoleh Senilai Semua bentuk penghasilan | 2.5% x penghasilan 
penghasilan, sesuai dengan halal wajib dikeluarkan zakatnya yang sudah mencapai 
waktu diterimanya (harian, dengan syarat telah mencapai nishab zakat profesi. 
mingguan atau bulanan) jika nishab dalam satu tahun, yakni 
sudah mencapai nishab. Jika senilai emas 85 gram. 
tidak mencapai nishab, maka (Harga emas Rp 500.000,- x 85 = 
semua penghasilan Nishab Rp 42.500.000,- per tahun 
dikumpulkan selama satu - Rp 3.540.000,- per bulan) 
2. Zakat Profesi tahun; kemudian zakat 
dikeluarkan jika penghasilan atau 
bersihnya sudah cukup nishab 
per tahun. 520 x harga beras pasaran per kg 
(Misalnya 520 x harga beras Rp 
10.000,- per kg = Nishab zakat 
profesi Rp 5.200.000,- per bulan - 
Rp 62.400.000,- per tahun) 
3. Zakat Maal Jumlah Harta Yang Tersimpan | 85 x harga emas pasaran per 2.596 x Jumlah 
Selama 1 Tahun (tabungan gram. hartanya. 
dan investasi). Ada juga yang berpendapat nisab 
emas adalah 93,6 gram dan perak 
Harta yang wajib dibayarkan 672 gr. Untuk lebih mudah bisa 
zakat mal / zakat harta : kita konversi ke rupiah dulu. 
Emas, perak, uang simpanan, Contoh Perhitungan Dalam Zakat 
hasil pertanian, binatang Maal Harta: 
ternak, benda usaha (uang, Nyonya Upit Marupit punya 
barang dagangan, alat usaha tabungan di Bank Napi 100 juta 
yang menghasilkan) dan harta | rupiah, deposito sebesar 200 juta 
temuan. rupiah, rumah rumah kedua yang 
dikontrakkan senilai 500 juta 
rupiah dan emas perak senilai 200 
juta. Total harta yakni 1 milyar 
rupiah. Semua harta sudah dimiliki 
sejak satu tahun yang lalu. Jika 
harga 1 gram emas sebesar Rp. 
250.000,- maka batas nisab zakat 
maal adalah Rp. 21.250.000,-. 
Karena harta Nyonya Upit Marupit 
lebih dari limit nisab, maka ia 
harus membayar zakat mall 
sebesar Rp. 1 milyar x 2,5% = 25 
juta rupiah per tahun. 
4. Zakat Emas 1 tahun 85 Gram 2.5% 
5. Zakat Perak 1 tahun 595 Gram 2.5% 
6. Logam Mulia 1 tahun 85 Gram 2.5% 
7. Zakat Uang 1tahun Equivalen senilai 85 Gram Emas 2.5% 
8. Surat Berharga 1 tahun Equivalen senilai 85 Gram Emas 2.5% 
9. | Perniagaan Telah berputar selama satu seukuran nishab uang (atau 2.5% 
tahun Hijriyyah. sama dengan nilai 85 gram 
emas murni). 
10. | Zakat Perikanan Setiap Panen Equivalen senilai 85 Gram Emas 2.5% 


NO. JENIS ZAKAT HAUL NISHAB TARIF/KADAR 
11. | Zakat Equivalen senilai 85 Gram Emas 2.5% 
Pertambangan 
Bergerak dalam bidang Equivalen senilai 85 Gram Emas 2.5% 
12. | Zakat produksi 
Perindustrian Bergerak dalam bidang Jasa 653 Kg Gabah 2.5% 


13. | Zakat Pertanian, 
Perkebunan, dan 
Kehutanan 


Setiap panen 


653 kg Gabah 
Atau 
520 kg Beras 


Tanaman yang disirami 
langit dan mata air 
(tadah hujan) atau atau 
mengisap air dengan 
akarnya, zakatnya 
sepersepuluh (1/10 = 
10%). 

Sedangkan tanaman 
yang disirami (irigasi 
dan perawatan lainnya) 
zakatnya adalah 
setengah dari 
sepersepuluh (1/20 = 
5%). 


14. | Zakat Rikaz 


Setiap diperoleh 


Tidak ada nishab 


1/5 atau 20% 


15. | Zakat Binatang 1tahun 5 Ekor Unta 1 Ekor 
Ternak 30 Ekor Sapi 1 Ekor 
40 Ekor Kambing atau Domba 1 Ekor 

Sumber : 


Lampiran Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara 
Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif 


Nishab dan Kadar Zakat atas Ternak: 


l 


25-35 


1 ekor anak unta betina (umur > 1 tahun) 


36-45 2 ekor anak unta betina (umur > 2 tahun) 
46 - 60 3 ekor anak unta betina (umur > 3 tahun) 
61-75 4 ekor anak unta betina (umur > 4 tahun) 
76-90 2 ekor anak unta betina (umur > 2 tahun) 
91-120 2 ekor anak unta betina (umur > 3 tahun) 
121 - 129 3 ekor anak unta betina (umur > 2 tahun) 
130 - 139 1 ekor anak unta betina (umur > 3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina 
(umur > 2 tahun) 
140 - 149 2 ekor anak unta betina (umur > 3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina 
(umur > 2 tahun) 
150 - 159 3 ekor anak unta betina (umur > 3 tahun) 
160 - 169 4 ekor anak unta betina (umur > 2 tahun) 
170 - 179 3 ekor anak unta betina (umur > 2 tahun) dan 1 ekor anak unta betina 
(umur > 3 tahun) 
180 - 189 2 ekor anak unta betina (umur > 2 tahun) dan 2 ekor anak unta betina 
(umur > 3 tahun) 
190 - 199 3 ekor anak unta betina (umur > 3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina 
(umur > 2 tahun) 
200 - 209 4 ekor anak unta betina (umur > 3 tahun) atau 5 ekor anak unta betina 
(umur > 2 tahun) 
2. SAPI / LEMBU 30-59 1 ekor anak sapi betina 
60-69 2 ekor anak sapi jantan 
70-79 1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan 
80 - 89 2 ekor anak sapi betina 
90-99 3 ekor anak sapi jantan 
100 - 119 2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan 
> 120 3 ekor anak sapi betina dan 3 ekor anak sapi jantan 


3. KUDA 


30-59 


1 ekor anak kuda betina 
60 - 69 2 ekor anak kuda jantan 
70-79 1 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan 
80 -89 2 ekor anak kuda betina 
90 -99 3 ekor anak kuda jantan 
100 - 109 1 ekor anak kuda betina dan 2 ekor anak kuda jantan 
110 - 119 2 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan 
>120 3 ekor anak kuda betina atau 1 ekor anak kuda jantan 
4. KAMBING 5-9 1 ekor kambing 
10-14 2 ekor kambing 
15-19 3 ekor kambing 
20-24 4 ekor kambing 
Sumber : 


Lampiran Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara 
Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Peraturan ini 


diubah dengan : 


1. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 


